WikipediA 


Bahasa Walloon 


Walloon ( Walon ) adalah sebuah bahasa Roman yang dituturkan sebagai bahasa kedua oleh sejumlah orang 
di Wallonia, Belgia. Masuk ke dalam rumpun bahasa langue d'o'il, di mana yang dominan adalah bahasa 
Prancis, tetapi tidak dianggap sebagai dialek Prancis: seorang penutur bahasa Prancis hanya bisa memahami 
bahasa Walloon dengan sulitnya, khususnya pada bentuk timur. Walloon tidak sama dengan Bahasa Prancis 
Belgia, yang berbeda dari bahasa Prancis di Prancis pada bagian kosakata dan pengucapan. 

Lihat pula 

■ Orang Wallonia - penduduk 

■ Wallonia-daerah 

■ Bahasa Prancis Belgia - Bahasa Prancis yang dituturkan di Belgia 

■ Doncols; Sonlez: bekas desa penutur bahasa Walloon di Luksemburg. 

Pranala luar 


■ Web page of Common Written Walloon (http://rifondou.wal 

on.org/index-engl.html) 

■ Comprehensive grammar of Walloon (http://users.skynet.b 

e/lorint/croejh/) (in French and under GFDL) 

■ phonetic system of Walloon (http://users.skynet.be/lorint/croejh/node8.html) 

■ Walloon language wiki (https://wa.wikipedia.org/wiki/) 

■ Wallon-English Gastronomy Dictionary (http://babel.lexilogos.com/walloon_gastronomy.htm) 

■ Union Culturelle Wallonne (http://www.ucw.be.tf/) 

■ Ethnologue report for Walloon (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=wln) 

■ L'Arsouye, cyber-gazette wallonne (http://www.arsouye.com) 

■ online dictionary (http://www.dicts.info/2/english-walloon.php) 



Wikipedia juga 

^'j 

mempunyai edisi 

- 4 * 

Bahasa Walloon 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Walloon&oldid=14737624" 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 Februari 2019, pukul 05.32. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 































